Penyebab Rasa Minder 


Rasa minder yang Anda alami sekarang adalah pengaruh dari lingkungan Anda. Beberapa 
alasan kenapa minder bisa menjangkiti seseorang. Pengaruh lingkungan. Seorang bisa 
menjadi minder apabila selalu dilarang, disalahkan, tidak dipercaya, diremehkan 
oleh lingkungannya. 


Rasa percaya diri itu memang penting. Kerap, orang yang percaya diri ia senantiasa 
produktif dan berprestasi. Serta, hari-harinya senantiasa semangat, ceria, dan 
gembira. 


Kadang sebaliknya, kalau minderan, maka jadi males dan ragu untuk melakukan 
apa-apa. Jadinya pingin berdiam diri di kamar aja... 


Maka dari itu jangan sampai kita jadi termasuk orang yang tidak percaya diri 
seperti itu, kemudian akhirnya jadi minder dan merasa rendah diri. 


Nah, emangnya, apa sih faktor penyebabnya kenapa kadang kita bisa jadi merasa nggak 
percaya diri? 


1. Selalu ingin dipuji orang lain, dan terlalu takut bila dicela orang lain 


Kalau orang yang selalu ingin dipuji orang lain, maka rasa percaya dirinya pun 
hanya ada bila saat sedang dipuji orang lain. Namun ketika sedang dicela, otomatis 
rasa percaya dirinya hilang. 


Padahal, tidak ada di dunia ini orang yang bisa lepas dari celaan orang lain. 
Karena memang sejatinya kita tidak akan bisa membuat semua orang senang pada kita. 


Maka dari itu, tak perlu terlalu berlebihan selalu mendengarkan apa komentar orang 
lain. Nggak akan ada habisnya ngikutin apa kata orang tersebut. Apalagi kalau soal 
gengsi, malah nanti kita jadi capek sendiri. 


Adapun soal bagaimana cara membedakan komentar yang perlu dipertimbangkan dengan 
komentar yang perlu diabaikan, sudah pernah kita bahas sebelumnya kan. 


2. Terlalu memikirkan ucapan orang lain. 

Yang pertama ini sudah umum banget. Masih banyak orang yang terlalu bergantung 
dengan ucapan orang lain dan nggak yakin dengan diri sendiri. Ia pun merasa opini 
orang lain lebih tepat. 

3. Lupa dengan keberhasilan dan prestasi di masa lalu 

Terkadang rasa tidak percaya diri dan minder itu muncul dan semakin parah, tatkala 
kita telah menyimak bahwa ternyata kita ini lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, selalu 


gagal, banyak salahnya, bahkan kerap menyusahkan orang lain. 


Sebenarnya tidak ada orang yang tidak berguna. Setiap dari kita pasti bisa 
memberikan minimal satu manfaat kebaikan. Nah, bagi Anda yang minder, cobalah 


ingat-ingat kembali waktu sebelumnya dan dulu, pasti Anda pernah berkontribusi, 
membantu, dan memberikan manfaat kepada orang lain. 


Masak sih nggak ada satu saja? Insya Allah pasti ada. Nah, itulah potensi Anda! 


"Tidak ada manusia yang sempurna. Namun setiap manusia pasti bisa memberikan 
minimal satu manfaat kebaikan." 


4. Kurang bersosialisasi. 


Kamu nggak selalu berada di posisi belakang dan terpojok. Ada saatnya kamu harus 
maju untuk berbicara dan itu memerlukan kepercayaan diri. Apalagi untuk orang yang 
antisosial, maka akan merasa sangat sulit untuk membangun keyakinan dalam diri 
sendiri. 


5. Tidak melihat peluang, terlalu lebay melihat ancaman 


Terkadang kita menjadi tidak pede, disebabkan setelah melihat fakta hal-hal yang 
tak mampu kita hadapi lantaran diri kita banyak kekurangan, sedangkan kelebihan 
diri kita kurang mampu atau bahkan tak bisa menghadapi hal-hal tersebut. 


Namun, belum tentu hal tersebut benar. Bisa jadi ada ketidak proporsionalan 
sehingga jadinya pesimis. 


Memang, sejatinya setiap kita memang punya beberapa kelebihan dan beberapa 
kekurangan. Tetapi, kita harus proporsional juga menggunakannya. Sehingga tidak 
semua hal kita anggap sebagai ancaman, melainkan justru sebagai peluang. 


-Bila sesuatu yang sedang kita hadapi itu sesuai dengan kelebihan kita, sedangkan 
kekurangan kita tidak begitu terlalu menghalangi, maka itu namanya peluang. 

-Bila sesuatu yang sedang kita hadapi itu tidak sesuai dengan kelebihan kita, 
sedangkan kekurangan kita tidak begitu terlalu menghalangi, maka itu namanya 
peluang juga. 

-Bila sesuatu yang sedang kita hadapi itu tidak sesuai dengan kelemahan kita, namun 
kelebihan kita masih bisa menghadapinya, maka itu juga peluang namanya. 

-Beda orang pesimis dengan orang optimis 


6. Berpikiran negatif 

Biasanya orang yang nggak percaya diri pikirannya selalu buruk. Ia sudah merasa 
kalah sebelum mencoba dan merasa sudah pasti tidak akan bisa. Mulai sekarang buang 
semua pikiran negatif kamu. 


7. Sudah terlanjur kebiasaan malas 


Yang membuat rasa minder itu semakin parah adalah, bila saat awal-awal minder malah 
bermalas-malasan terus-menerus, tidak segera bergerak mengatasinya 


Kalau seperti itu, sungguh bahaya! Karena kalau kelamaan begitu, dapat menjadi 
kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, memang relatif tidak mudah mengubahnya. 


Maka dari itu, jangan sampai kemalasan Anda terpelihara! Itu sangat bahaya! 
Kemalasan itu harus segera diatasi! 


Berikut ini merupakan empat motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya dirimu. 
1. Jangan pernah merasa gagal. 


Nggak mungkin kan sekali dayung dua pulau terlampui? Nah begitu juga dengan ini. 
Jangan pernah merasa gagal dengan apa yang kamu buat walaupun itu dipandang remeh 
oleh orang-orang. Anggap saja itu sebagai pendukungmu untuk melakukan hal yang 
lebih baik lagi. Ingat, kegagalan merupakan jalan menuju sukses. Kalau kamu nggak 
kehilangan rasa percaya diri, dijamin kegagalan itu bakal berubah kata menjadi 
keberhasilan. 


2. Jadilah diri sendiri. 


Untuk lebih membangkit rasa percaya dirimu butuh yang namanya memahami diri 
sendiri. Jangan berusaha menjadi orang lain yang kamu jadikan bahu untuk 
bersosialisasi. Jadilah diri sendiri dan keluarkan sikap yang menjadi jati diri 
kamu yang sebenarnya. 


3. Selalu berpikir positif. 


Ini yang paling penting. Dengan berpikir positif semua hal yang baik akan berpihak 
padamu dan akan lebih meninggikan rasa percaya dirimu. Buat semua hal jadi 
bermanfaat dan selalu berpikir jernih, ya. 


4. Jangan enggan bertanya. 


Kamu nggak mungkin mengetahui semua hal secara otomatis. Pasti ada orang yang kamu 
jadikan penyangga untuk sukses sebelum kamu maju dan sudah merasa percaya diri tapi 
masih ragu dengan beberapa hal. Jangan segan untuk bertanya. Hal itu penting banget 
untuk ke depannya dan juga untuk memperluas wawasan. Semakin mengetahui banyak hal, 
kamu akan semakin yakin pula terhadap dirimu sendiri. 


Itulah beberapa saran dari saya untuk kamu yang masih merasa minder dan sering 
membandingkan diri dengan orang lain. Yang perlu diingat bahwa kamu tidak akan 
pernah merasa pantas jika terus berdiri dan merasa kurang dari orang-orang. Semua 
orang punya kelebihan dan kekurangan, belum tentu yang merasa hebat sudah sempurna. 
Jadi, jangan lupa bersyukur dan semakin percaya pada diri sendiri untuk melakukan 
hal apa pun yang kamu inginkan. 


Hubungi kami untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 
Telepon/WhatsApp: 0811-6131-7183 


Reservasi Online: Disini 


Subscribe Youtube: Klinik Atlantis 
Follow Instagram: Klinik Atlantis 
Follow Facebook: Klinik Atlantis Medan 


Alamat: Jalan Williem Iskandar ( Pancing ) Komplek MMTC Blok A No. 17-18, Kenangan 
Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Sumatera Utara 20223 


